Em Sekolah 
е 


Gae 


Di pi Banan À g 


Pancuran T 
Bamb TEAN g 


02 


== 


redikat Surabaya sebagai kota panas mungkin 

harus direvisi ulang. Bukan kota panas, tetapi 

amat panas! Akhir-akhir ini suhu panas di 

Surabaya benar-benar tidak seperti biasanya. 
Hujan yang semestinya sudah turun, tidak juga kun- 
jung datang. 

Ternyata hawa panas tidak menjadi milik 
Surabaya saja, tapi beberapa kota lain di luar negeri 
yang berhawa dingin juga mengalami hawa panas 
yang tidak biasa. Banyak orang di sana rela berendam 
di kolam-kolam renang, kolam-kolam air pancur, dan 
apapun untuk bisa mendinginkan badan. 


Pancuran bambu dekat sekolah 

Saya teringat waktu masih sekolah tingkat SD di 
Kota Pare, sekitar 100 km arah selatan Surabaya. Seko- 
lah itu letaknya dekat dengan persawahan, lapangan 
dan sebuah mata air. Kami biasa menyebut mata air 
yang berair sejuk itu dengan sebutan "sumber" (mata 
ain). 

Sumber itu sangat tenang dan teduh, berada di 
bawah pepohonan. Di sekitarnya dibangun tembok 
berlapis semen. Pada tembok itu tertancap beberapa 
batang bambu untuk pipa air. Tinggi "pipa bambu" itu 
sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah. Saya dan 

* teman-teman biasa menghabiskan waktu di tempat 
itu sehabis olahraga di lapangan. Di sana kami mandi, 
+ minum dan bermain. 

Kami bisa meminumnya secara langsung tanpa 

dimasak karena air dari sumber itu bersih. Hanya de- 


artikel РА 


ngan sedikit menunduk di bawah pancuran, 
mendongak ke atas dan membuka mulut maka 
air itu akan mengucur masuk ke dalam mulut 
dan menyegarkan dahaga. Rasa panas sehabis 
olahraga dan penat langsung lenyap dan kami 
siap mengikuti pelajaran selanjutnya. 

Enaknya, air itu terus menerus mengalir, 
apapun musim dan cuacanya. 

Beberapa waktu lalu, ketika pulang kam- 
pung, saya menyempatkan diri untuk melihat- 
lihat tempat itu. Airnya masih tetap mengucur 
deras menjadi sumber kesegaran bagi masya- 
rakat di sekitarnya. 

Berkat itu seperti air yang mengucur dari 
sebuah pancuran. Kita bisa mendapatkan ber- 
kat itu jika mau merendah, tunduk di bawah- 
nya, menengadahkan wajah ke atas, dan mem- 
buka kesediaan untuk menerima berkat Tuhan. 


Perintah danjanji 

Dalam Kejadian 12:1-3 kita mendapati 
tiga pokok pikiran yang sangat bertautan. 

Pertama, ada pengutusan (ayat 1). Ke- 
dua, ada janji berkat bagi Abrahan secara pri- 
badi (ayat 2). Ketiga, ada janji berkat bagi 
orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar 
Abraham (ayat 3). 

Tuhan sejak awal sudah berjanji bahwa 
setiap orang yang taat, dia akan diberkati. Bu- 
kan itu saja, melalui ketaatannya, orang-orang 
dan bangsa di sekitarnya juga akan diberkati. 

Ketika Tuhan menampakkan diri kepada- 
nya, Abraham bersama keluarganya tinggal di 
dalam lingkungan penyembah berhala. Bahkan 
mungkin, Abraham sendiri adalah seorang pe- 
nyembah berhala meski Alkitab tidak dengan 
jelas menuliskannya (Yosua 24:2). Tapi yang 
jelas, karena kasih karunia, Allah memilih dan 
mengutusnya pergi ke suatu negeri. 

Selain mengutusnya melakukan sebuah 
tugas, Allah juga menjanjikan berkat. Kata 
berkat yang ditulis 5 kali dalam perikop itu 
ditulis dalam bentuk aktif dan terus-menerus. 

Dengan kata lain, Allah secara aktif dan 
terus menerus akan mencurahkan berkatNya. 
Berkat itu tidak hanya akan diberikan kepada 


PEMIMPIN REDAKSI: Pdt. Hangly Sukandra 
Pdt. Judy Koasmanto, Pdm. Colab Natonielliam, MBA BAS. 


PENASEHAT: Pd. Jusuf Soetanto, Pdt. Philip Mantolo, BRE, Мт. 
REDAKTUR PELAKSANA: Agung Prasetya 
Warta “Mowat Sharon” ditsibitkan setiap minggu untuk memiasitasi pertumbuhan rohani dan iman jemaat Gereja Mawas Sharon. 
WARTA NO.141 THNX / 02 SEPTEMBER 2007. REDAKSI WARTA MAWAR SHARON: JI. Cempaka 24, Surabaya. E-mail: Inlo@gms.or jd. TELP: (031) 
5451335 (HUNTING) 8 FAX: (62-31) 5322452 Persembahan Anda Untuk Gereja Mawar Sharon don Bukit Don Immanuel dapat 


Abraham secara pribadi tetapi juga kepada 
bangsa-bangsa di sekitarnya dengan terus- 
menerus. Lihat, betapa luar biasanya dampak 
sebuah ketaatan kepada Allah. 


Taat, dapat berkat 

Abraham mentaati perintah Allah dan sa- 
at ini berita tentang berkat Allah itu sudah sam- 
pai di telinga kita. Bagaimana respon kita? 

Cara kerja Allah berbeda dengan dunia, 
bahkan melampaui dunia. PekerjaanNya sung- 
guh tidak dipengaruhi “cuaca” dunia. Meski 
dunia terus berubah dan bertambah sukar, tapi 
Allah tetap sama. la akan secara aktif dan terus- 
menerus mencurahkan berkatNya bagi orang 
yang mau tunduk di bawah otoritasNya. 

Meski hari depan tidak begitu jelas, tapi 
Abraham tetap taat, dan menerima janji berkat- 
Nya. Demikian juga kita. Jika kita taat pada Allah, 
berkat akan mengejar kita. 

Jika kita tidak tunduk pada otoritas Allah, 
maka kita tidak akan mendapat berkat. Bukan 
karena Allah tidak mencurahkan berkatNya, tapi 
karena kita menjauhi berkat. 

Allah menantikan kita menempatkan diri 
di bawahNya. Jika kita datang pada sumber yang 
tepat, tunduk di bawah otoritasNya dan berdoa 
kepadaNya, maka Allah akan mencurahkan 
berkat-berkatNya. Langkah itu bisa dimulai de- 
ngan membaca, merenungkan dan melakukan 
Firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 

Apapun bentuknya, yang jelas berkat- 
berkat itu pastilah yang bisa memberi kesegaran 
dan kesejukan dalam hati kita, walau berada di 
bawah tekanan. Berkat itu pastilah yang bisa 
membuat kita kuat bertahan meski sedang susah 
diterpa berbagai persoalan. Berkat itu pastilah 
yang membuat kita tenang menghadapi 
berbagai masalah. Dan yang pasti, berkat itu 
akan membawa kita kepada keselamatan kekal 
di Sorga ketika sudah dipanggil Tuhan. 

Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepada-Ku, 
semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberi kelegaan kepadamu." (Matius 
11:28). Maukah Anda taat dan menerima berkat- 
berkatNya? ш ag/ 


Cathorina Kusumadewi 
ТАТА LETAK: Yonathan Kurniawan 


ditransfer ke: No, Rek. MC 010.049 700.0 BCA Veteran - Surabaya - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


03 


ertahun-tahun yang lalu, dalam ibadah Kemas di rumah Pak Santoso, 


Pak Philip pernah bernubuat bahwa banyak pemimpin akan dibangkitkan 
dari Satelit Selatan.Sekara: buat itu telah digenapi. Dari satelit selatan 
Surabaya muncul pribadi-pribadi pemimpin seperti Pdt, Judy Koesmanto 
(Gembala Distrik Manado), Pdt. Peter Kaonang (Gembala Distrik Jakarta), 
Pdm. Murtiyanto (Gembala Sat. Jemursari), Pdt. Bambang Sugianto 
(Gembala Satelit Selatan II & Ш), dan masih banyak lagi yang lainnya. 


Langkah-langkah 

Satelit Selatan melaksanakan ibadah perdananya di 
Restaurant Jemursari pada tanggal 8 November 1998. 
Waktu itu gembalanya adalah Pdt. Judy Koesmanto. 
Setelah berjalan cukup lama, pada bulan Maret 2002, 
tempat ibadah pindah ke Pujasera Cemara di Jalan 


EM [ RSARI Kendangsari, Surabaya. 
Di tempat itu jemaat terus bertumbuh dengan luar 


Sekolah biasa, sehingga ibadah harus dibagi dua; ibadah pagi 

untuk jemaat yang tinggal di daerah Pondok Tjandra 

PE Vi 10 Vi PI N dan sekitarnya, dan ibadah siang untuk jemaat yang 
tinggal di daerah Margorejo dan Tenggilis. 

Karena semakin lama ruangan tidak mencukupi 
untuk menampung sedemikian banyak jemaat, akhirnya 
jemaat ibadah siang pindah ruang ibadah ke Restaurant 
Mbok Berek di Jalan Jemursari sampai sekarang. Sedang 
jemaat ibadah pagi tetap di Pujasera Cemara. Kini Satelit 
Selatan sudah berkembang menjadi 3 satelit; Satelit < 
Јетигѕагі di Jalan Јетигѕагі, Satelit Pondok Tjandra di | 
pertokoan Pondok Tjandra, dan Satelit Rungkut di 
Supermarket Bonnet lantai 2, Rungkut 

Pada hari Selasa (6/8) yang lalu, GMS Satelit Selatan 
mengadakan reuni bersama di Restaurant Jemursari 
dengan tema "Langkah-Langkah". Acara yang dihadiri 
oleh punggawa-punggawa Satelit Selatan terdahulu itu 
juga dihadiri oleh ratusan jemaat. Ruangan dan suasana 
ditata mirip Satelit Selatan jaman dulu, lengkap dengan 


slogan "400 jemaat, 40 kemas" dan “ibadah 
тіѕѕіопег sebagai penyataan visi dan misi 
Bahkan, pemandu pujian dan pemain musik 
adalah orang-orang yang dulu main di Satelit 
Selatan. 

Асага yang dimulai pada pukul 19.00 WIB 
itu diisi dengan kaleidoskop kegerakan GMS 
Satelit Selatan. Setelah itu, secara bergantian 
bapak-bapak perintis memberikan kesaksian. 
Bapak Bambang Sugianto, Gembala Satelit 
Pondok Tjandra pernah beribadah di tempat 
parkir karena gedung yang disewa untuk 
ibadah lupa dibukakan oleh pemiliknya. Bapak 
Judy Koesmanto sangat terkesan dengan 
sambutan hangat jemaat satelit selatan. Meski 
waktu itu beliau masih sangat muda, tapi 
jemaat bisa menerimanya dengan penuh rasa 
kekeluargaan 

Bapak Murtiyanto Santoso pernah terkesan 
dengan ujar Bapak Judy waktu itu yang 
mengatakan, "Saya rela tidak punya anak asal 
bisa melihat kebangunan rohani terjadi di 
tempat ini!" Api pernyataan itu ternyata 
menjadi motivator bagi Pak Murtiyanto untuk 
melayani Tuhan di Satelit Selatan. 

Selain mereka, Pak Santoso, Pak Peter 
Kaonang, dan Pak Tjun juga menyampaikan 
kesan-kesannya selama dilayani dan melayani 
di Satelit Selatan. Siapa sangka Pak Peter 
Kaonang yang dulunya pernah bercita-cita 
menjadi Worship Leader malah menjadi 
Gembala Distrik di Jakarta. 


Besar di tangan Tuhan 

Kotbah Ps, Philip Mantofa malam itu 
diambil dari Kitab Zakharia 4:9-10. Ayat 
tersebut pararel dengan Filipi 1:6 yang berbunyi 
demikian, “Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, 
yaitu la, yang memulai pekerjaan yang baik di 


4 


antara кати, akan тепегиѕкаппуа sampai рада 
akhirnya pada hari Kristus Yesus". 

Tangan Zerubabel melambangkan 
pekerjaan Yesus di tengah-tengah kita. Kita 
adalah ladang dan bangunan Yesus, surat-surat 
Yesus yang terbuka, Pekerjaan Yesus tersebut 
belum usai. Tapi dari surat Filipi kita tahu bahwa 
Yesus akan terus bekerja dalam diri kita melalui 
kuasa Roh Kudus hingga pada akhir jaman. Dia 
akan terus menyempurnakan pekerjaanNya di 
dalam dan di tengah-tengah kita, Oleh karena 
itu, jaga hati, pertahankan api roh di dalam kita 
dan jangan pernah meremehkan permulaan 
yang kecil, hal-hal kecil, Karena sesuatu yang 
kecil itu dipakai Tuhan untuk mencipta sesuatu 
yang besar. 

"Yang tujuh ini adalah mata Tuhan,... 
artinya adalah orang yang sungguh-sungguh 
menjaga hati di hadapan Tuhan akan dipakai Roh 
Kudus untuk menjadi saksi Allah di dunia ini. 
Allah sungguh melihat hati kita dan 
pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan 
dengan ketulusan. 

Menutup acara malam itu, setiap pemimpin 
menerima sebuah kunci besi yang dikemas 
dalam bingkai sebagai simbol komitmen baru 
dalam menjangkau dan memenangkan jiwa bagi 
Kristus. Mereka kemudian didoakan dan diurapi 
oleh Pdt. Jusuf Soetanto, Gembala Sinode Gereja 
Mawar Sharon. 

Ketika kita menoleh ke belakang dan 
mengingat betapa besar pemeliharaan Tuhan 
atas hidup kita, kita beroleh kekuatan baru untuk 
menjalani hidup ke depan dengan penuh 
sukacita dan keberanian. Ke depan, sebagai 
sekolah pemimpin, Satelit Selatan diharapkan 
dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru 
yang lebih bergairah untuk melayani Tuhan. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. ш 


liputan =: A) 


CHOSEN PEOPLE _ 


etreat Pelajar yang bertemakan "The 

Chosen People" kali ini berbeda dengan 

retreat-retreat sebelumnya. Bila yang 

sudah-sudah dikemas sepadat 
mungkin, maka tahun ini ada banyak waktu 
luang untuk membangun keakraban antar 
peserta. Pengalaman sebelumnya, setiap 
peserta cenderung mengalami kelelahan dari 
kegiatan retreat sehingga kegiatan follow up 
jiwa-jiwa baru menjadi tidak efektif. 

Memanfaatkan libur nasional, pada jumat 
(11/8) lalu, GMS “Miracles” Yogyakarta 
memberangkatkan 105 peserta retreat pelajar 
dengan 4 unit bus dari sekretariat gereja. Tiga 
puluh persen diantaranya adalah jiwa-jiwa 
baru. 

Sesi pertama langsung dilayani oleh Pdt. 
Antoni Moelyono dengan satu pesan yang 
sangat khusus bahwa Tuhan pada hari-hari ini 
begitu serius dengan anak-anak-Nya. Dengan 
pesan ini, banyak peserta membangun 
komitmen yang baru dan hampir semua jiwa- 
jiwa baru menyerahkan hidupnya pada Kristus. 
Acara ini ditutup dengan pembagian peserta 
dalam kelompok-kelompok kecil untuk 
menindaklanjuti setiap tantangan keselamatan. 

Pada hari kedua, diadakan gamezone yang 
dilakukan per kelompok (11-12 orang). Semua 
permainan mengutamakan nilai kerja sama 
sehingga hubungan dan kesatuan antar peserta 
semakin kuat. 


Setelah itu masing-masing peserta 


mengikuti remasa (kelompok sel pelajar). Dalam 
kelompok sel ini, jiwa-jiwa baru bersentuhan 
langsung dengan 'keluarga' dalam sel dan terja- 


GMS Yogya 


di terobosan hidup melalui sesi saling memba- 
ngun. 

Setelah istirahat siang acara dilanjutkan 
dengan pemutaran film"The Passion of The 
Christ". Meskipun hanya bagian kedua yang 
diputar, pesan dalam film ini membajak setiap 
hati bahkan yang paling keras sekalipun. 
Kehadiran Roh Kudus serta kebenaran firman 
Tuhan membuat kasih karunia Tuhan berlimpah 
untuk setiap peserta. 

Sesi 2 dibawakan oleh Pdp. Frety Dermawan 
S,Sn. yang menjelaskan bahwa keterikatan de- 
ngan dosa membuat kita jatuh bangun dalam 
dosa yang sama. Melalui film yang telah diton- 
ton setiap peserta diajak untuk berpikir, "Bukan 
apa yang Tuhan dapat lakukan untuk aku, tapi 
apa yang dapat kulakukan untuk Tuhan?", 

Hampir semua peserta menjawab panggil- 
an altar dan menyerahkan hidup mereka untuk 
dipakai Tuhan. Mereka berkomitmen untuk le- 
pas dari setiap keterikatan dengan dosa. Malam 
itu kami percaya seluruh sorga bersorak-sorai 
karena banyak 'anak bungsu yang pulang' dan 
kami semua merayakan kemenangan itu mela- 
lui acara "PAW Night". 

Di hari terakhir, saat ibadah hari Minggu 
(13/8), peserta diberkati dengan kotbah yang 
bertemakan "The Chosen People". Sehabis pela- 
yanan firman, seluruh pemimpin yang telah di- 
pilih oleh Tuhan untuk menjangkau dan meng- 
gembalakan pelajar mendapat doa pengurap- 
an. 

Pekerjaan Tuhan belum selesai, Injil harus 
diberitakan dan banyak orang harus diajar 
dalam kebenaran firmanNya. Mari bangkit bagi 
Kristus hai orang-orang pilihanNya. Tuhan 
memberkati. (Frety Darmawan, Staf pengerja 
karta). ш. 


satellitenews Ne | 


ntuk merayakan Hari Kemerdekaan RI 
yang ke 62, GMS Satelit Tulungagung 
mengadakan berbagai lomba, bazaar 


dan bakti sosial tepat pada tanggal 17 Agustus 
2007. 


Lomba 
Yang diperlombakan antara lain: lomba 
balap karung, lomba tarik tambang, smash me 
with love (melempar spon berisi air), ular 
tangga, fear factor, voli air, balapan nyunggi 
tampah (membawa sejenis anyaman yang lebar 
di atas kepala), dan lomba masak mie. Acara ini 
dimulai pada pukul 07.30 WIB di pelataran 
gereja. dan selesai pukul 16.00 WIB. 
Selesai berlomba jemaat bisa membeli 
makanan dan minuman yang dijual di bazaar. 
Baik perlombaan dan bazaar diikuti oleh jemaat, 


Pengobatan Gratis 

Selain itu, panitia yang diketuai oleh Bapak 
Chandra Hericho mengadakan bakti sosial 
pengobatan gratis dan pembagian sembako. 
Tujuannya adalah untuk berbagi kasih dengan 
sesame dengan sasaran khusus masyarakat 
yang kurang mampu di sekitar gereja. 

Jumlah orang yang mengikuti pengobatan 
gratis tercatat 51 orang. Setelah diperiksa oleh 
dr. Setyo, teman salah seorang jemaat, setiap 
orang yang sudah diperiksa bisa mendapatkan 
obat-obatan secara gratis dari gereja. Laporan 
terakhir, mereka yang mengikuti pengobatan 
gratis ini kesehatannya sudah lebih baik. 


Pembagian Sembako 

Untuk kegiatan yang lain, dibagikan 100 
bungkus paket sembako berisi mie instant, 
minyak goreng, beras, sabun mandi dan pasta 
gigi. Penerimanya adalah jemaat dan 
masyarakat sekitar yang sudah mendapat 
kupon, 

Beberapa jemaat mengungkapkan bahwa 
mereka sangat terkesan dengan acara yang 
diadakan, sangat mengakrabkan. Hal senada 
diungkapkan oleh panitia. Acara ini telah dapat 
mempererat tali kekeluargaan antar jemaat dan 
antara jemaat dengan masyarakat. 

Sebagai gereja Tuhan kita harus dapat 
menjadi garam yang memberi rasa bagi 
masyarakat dan memancarkan terang bagi 
dunia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. 
(Nova, staf pengerja GMS Tulungagung) ш 


08 


Dengan uang, kasur terempuk dan termewah bisa kau dapat, 
tetapi kau takkan bisa beli tidur yang lelap 


Dengan uang engkau bisa dapatkan arloji termahal, 
tetapi waktu yang berlalu tak ada yang jual 


Dengan uang mungkin kau dapat membeli sebuah perpustakaan 
tetapi kau tidak akan dapat membeli pengetahuan 


Dengan uang engkau bisa dapatkan obat-obatan manjur dan mahal, 
tetapi engkau tidak dapat membeli kesehatan. 


Dengan uang engkau dapat membeli istana yang besar dan mewah, 
tetapi engkau tidak dapat membeli keharmonisan rumah tangga.” 


INTA (UANG) í 


ari puisi diatas, dapat disimpulkan 
bahwa uang bukan segalanya. Bahkan, 
ambisi mengejar uang terkadang bisa 
membuat manusia jadi sakit dan menderita. 
Ketika krisis ekonomi yang hebat terjadi 
tahun 1998 lalu, banyak pengusaha bangkrut, 
banyak usaha mandeg dan gulung tikar, banyak 
bank dilikuidasi, dan banyak proyek 
pembangunan macet. 
Banyak pengusaha yang meminjam 


Agung P 


artikel KEL 


dengan uang dollar, dililit hutang yang amat 
besar. Beberapa ada yang melarikan diri ke luar 
negeri, beberapa ada yang harus merelakan 
hartanya ludes disita bank, beberapa 
mengalami 3 S : Stres, Stroke, Stop!, dan yang 
paling parah, ada yang bunuh diri! 

Hanya karena uang, orang merasa kehi- 
langan harga diri dan kehilangan kesadaran diri 
sampai bunuh diri. 

Uang memang bukan segalanya, tetapi 
tanpa uang juga kita akan mengalami kesulitan. 
Mengapa? Sebab, kita perlu uang untuk hidup 
di dunia, tetapi bukan berarti kita hidup untuk 
uang. Sebagaimana halnya juga kita perlu ma- 
kan untuk hidup, tetapi hidup bukan hanya 
untuk makan. 


Memuaskan SAYA 

Yang pasti, kita tidak perlu makan uang 
untuk hidup, karena hidup bukan untuk makan 
uang, apalagi uang yang tidak halal. Uang 
adalah benda mati, bukan barang yang jahat. 
Uang tidak menjauhkan atau mendekatkan kita 
dari Tuhan, melainkan sikap kita yang salah 
terhadap uanglah yang bisa menjauhkan atau 
mendekatkan kita dengan Tuhan (1 Tim 6:10). 

Dunia terus menodong kita untuk percaya 
kalau uang adalah sumber kebahagi-aan. Saya 
tertarik melihat sebuah iklan yang menulis, 
"Apakah Anda ingin pensiun muda dan kaya 
seperti saya?" Iklan ini sungguh menggiur-kan. 
Dia menawarkan sesuatu yang dicari-cari 
manusia selama ini: muda kaya raya, tua foya- 
foya dan (mungkin) mati masuk sorga. 

Keinginan untuk pensiun muda telah 
membuat banyak orang berambisi untuk 
mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan 
secepatnya. Kemudian membiarkan uang itu 
bekerja untuknya, sedang ia sendiri “pensiun”. 

Ingat, pertama, Tuhan sangat memandang 
rendah kemalasan (Pkh.10:18), bahkan dalam 2 
Tesalonika 3: 10b dikatakan, "jika seorang tidak 
mau bekerja, janganlah ia makan." 

Kedua, Tuhan membenci orang yang egois. 
Kita bekerja sebagai pelayanan kepada Tuhan 
dan sesama, bukan untuk mencari kepuasan diri 
sendiri. 

Ketiga, kita tidak boleh mengambil 
keuntungan dari orang lain, malah kalau bisa 
memberi keuntungan untuk orang lain. 

Teringat sebuah cerita tentang kehidupan 
makan di neraka dan di sorga. Di dua tempat itu 


terdapat satu kuali besar makanan dan setiap 
orang makan dari kuali itu. Tapi anehnya, orang- 
orang di neraka badannya kurus-kurus dan 
mukanya muram. Sedangkan di sorga, orang- 
nya sehat-sehat dan mukanya ceria. 

Ternyata untuk mencedok makanan dari 
kuali tersebut, masing-masing mereka diberi 
sendok yang panjangnya lebih panjang dari 
panjang tangan mereka. Wah, tentu sulit 
makan dengan sendok, seperti itu. 

Di neraka, mereka menjadi sangat kelapar- 
an karena berusaha makan dari sendoknya 
sendiri. Sedangkan di sorga, keadaannya lain. 

Di sana, orang-orangnya bahagia karena 
mengutamakan kepentingan orang lain. Mere- 
ka saling menyuapi sehingga semua kenyang 
dan bersukacita. 


Love of Money is 'belaen' 

Uang bukanlah segalanya, melainkan 
sekedar alat. Artinya, uang bisa menjadi 
pelayan yang baik. Tetapi yang perlu diwaspadai 
ialah bahwa uang bisa menjadi tuan yang 
sangat mengerikan. Ada yang mengatakan 
bahwa cinta itu buta atau /ove is blind, 
Bagaimana dengan uang? Money is not blind, 
but love of money is 'belaen' (bhs. Jawa, artinya 
bahaya/celaka). 

Cinta uang bisa membuat orang menjadi 
buta, Buta terhadap diri sendiri, buta terhadap 
orang lain, buta terhadap gereja dan buta 
terhadap Tuhan. Jadi, tidak ada masalah 
dengan cinta, Begitu juga tidak ada yang salah 
dengan uang. Tapi cinta uang itu salah, Cinta 
uang itu masalah, 

Hidup memang perlu uang, oleh karena itu 
kita harus cari uang sebagai alat untuk 
bertahan hidup. Tetapi Alkitab mengajarkan 
kepada kita bahwa Allah adalah pencipta dan 
pemelihara kehidupan. Oleh karena itu tertulis 
demikian, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan 
kebenarannya maka semuannya (termasuk 
uang) akan ditambahkan kepadamu." (Matius 
6:33). 

Jadi, cari uang tidak salah, namun 
jangan sampai lupa waktu, lupa keluarga, lupa 
segalanya. Alkitab mengajar kita untuk cinta 
Tuhan dan sesama, bukan cinta uang. Oleh 
karena itu, jadikanlah uang sebagai hamba, 
bukan tuan. Pakai uang untuk pengembangan 
Kerajaan Allah. “Muliakanlah Allah dengan 
hartamu...” (Amsal 3:9). m 


09 


Training yor Mawar Sharon Women 


Bagi Saudara yang telah Rabu, 05 September 07 | 09.30 | R. Ibadah Utama 
hiela AN A ajaklah jiwa-jiwa baru & rekan-rekan Anda! 


Saudara dapat mengikuti 
training ini pada 


Senin, 03 Sept' 07, 
pk. 18.30 WIB, 


bicara: 
Convention Hall pembicara: 


Pdt. Mandaliem Lembong (Jakarta) 
“Bejana yang 
Diperbaharui” 


Persembahan 


September '07 


Jumat, 07 September 07 
pk. 19.00, pk. 10.00, 
R. Ibadah Utama R. Convention Hall 


17 September “07 
Mercure Grand Mirama Hotel, 
pk 0 (on time) 


dresscode : formal 


Pemesanan tiket dapat menghubungi Sdri. Lina 
di 72330450 / 60119811 atau di counter bawah 


Harga Tiket: Rp: 100.000, - 


CV jpformation 
©ж_Р Оф. 
PA 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Berihday 


03.09.07 
Andreas Hery 
Ketua Kemas Wil. Sentra 


03.09.07 
Sipranus Gondo 
Penilik Kemas Sat. Barat 


Rabu, 5 September 2007, 
Pk. 13:00 WIB 


JANARDI SUHARJO 
Putra dr Bp. Hartono 

& Ibu Puan Citra Kurniawati 

с 

ORIENSIAWATI HARIJONO 
Putri dr Bp. Bambang Harijono 
& Ibu Jundawati 


Sabtu, 8 September 2007, 
Pk. 09:30 WIB 


CHANDRA WIEDYANTO THEDY 


Putra dr Bp. Agus Thedy 
& Ibu Indriati Yusuf 
‹ 


ELYA HONAWAN 


Putri dr Bp. Hengky Honawan 
& Ibu Ingnatius Liauwijaya 


12 


Pemberkatan 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, 
maka akan dilangsungkan pemberkatan nikah antara: 


Sabtu, 8 September 2007, 
Pk. 11:00 WIB 

BUDI HARSONO 

Putra dr Bp. Tan King Hok 

& Ibu Lie Siang Lin 

€ 

NATALIA 

Putri dr Bp. Harto 

& Ibu Ong Swie Giok 


Minggu, 9 September 2007, 
Pk. 11:00 WIB 

LIAUW, LOUIS KUSUMAWIHARDJO 
Putra dr Bp. Liman Kuswanto 

& Ibu Kustiani Rahayu 


HENY SETIAWATI 
Putri dr Bp. Poei Kok Bing 
& Ibu Endang Sumiati 


diri anda gi 


Ketik: Раа. AAU Mela 
Kirim Бр nam, ui sms, 
Menghubui 
Dept. Anak SĒNESI 
ext. 125 °“ 91031) 5451335 


@.telp а 
74 atau ka lamat 


ung di 


Minggu, 9 September 2007, 
Pk. 13:00 WIB 

BUDI HARTONO HERJANTO 
Putra dr Bp. Goenadi Heryanto 

& Ibu Tjoa Giok Hwa 

€ 


ESTER KUMALASARI 
Putri dr Bp. Abdul Azis 
& Ibu Tri Unari 


Minggu, 9 September 2007, 
Pk. 14:30 WIB 

FERRY TANUJAYA 

Putra dr Bp. Djonny Hartanto 

& Ibu Mah Mey Ing 

ERMI 

Putri dr Bp. Krisna Belling 

& Ibu Ang Sioe lyu 


jadwal ibadah mingguan 7 
03 September - 09 September 2007 


03| senin 04| selasa 05| rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 181 di wilayah masing-masing Pk. 09.30 * R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina S. Pembicara: 

5346563, 3550710 Pdt. Mandalism Lembong (Jakarta) 


Prayer Training Center 
Pk. 18,30 « Convention Hall 


06| kamis 07 | jumat 08 | sabtu 


Ооа Маіат Ооа Puasa 

Pk, 19.00 * R. Ibadah Utama Pk. 10.00 « Convention Hall 
pembicara: Pembicara 

Pdt. Ronny Mandang (Jakarta) Pdt. Ronny Mandang Uakarta) 
Doa Semalaman Ibadah Pro-M 

Pk. 23.00 - selesai * Convention Hall Рк 18.30 • R. Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA min 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

ш Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


Kebaktian Umum | РК. 06.30 
Kebaktian Umum 1 Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Апак! Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10.15 
Kebaktian Anak III” Pk. 16,30 
Kebaktian Anak IV РК. 19.30 
Keb, Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya, 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
Jl, Cempaka 18i, Surabaya, 


Keb. Soldier of Faith 
Кер, Remaja Pk. 13.00 


Keb. EagleTeens Praise 

Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention Hall) 

Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur 1 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak РК. 06,45 
Sebelah Bank Mandiri Jl. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

JI. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb, Umum + Anak Pk. 16.30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak 

Jl, Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Кер. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 


Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb, Umum I Anak Рк. 07.00 
Keb, Umum II + Апак Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda РК. 10.00 
Keb, Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAYA2 
No, 27-32 Jl, Pahlawan Sda. 


Satelit 

Кер. Umum- ProM Pk, 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


Jl. Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum Anak II Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas С-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Sek: Л. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “СОН” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak 11 Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum 1 & Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum II ё Рю-М РК. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar (Jumat) РК. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

Jl. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak! Pk, 07.30 
Keb. Anak II Pk. 17.00 


JI. Nusantara IV/C4E 

Jl, WR. Supratman 10 В 
Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Рк.18.30 
Keb. Апак Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Л. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Рат. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double К” 


Keb, Umum | Pk, 08.00 
Keb. Umum || Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
СР: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08,00. 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung “Double Т" 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11,00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office ВТС) 

Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 
Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb, Umum | Pk. 1000 
Keb. Umum II (Youth) Pk. 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk, 16.00 
Keb. Апак! (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk 16.30 


Gedung Mawar Sharon, JI. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Ср: Pdm. Joshua 081 340895599 


Keb. Umum | Рк.15.30 
Keb. Umum || Pk. 18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Л. Samratulangi No.304, 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Ср; Christ 0431- 335 0563 


Sat, Amurang 
Keb. Umum(Minggu) РК.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) — Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel) 

Sek : Jl, Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Ср: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory” 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl, AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Ср; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan “МОС” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 
Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga || 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 

JI.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: JI. Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, JI, Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 
Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Uddyanto, 0856-56186277 


jadwal ibadah mingguan (СЇ) _ 


08 September - 09 September 2007 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


Jl. Suprapto 14 

Sek: Jl. А. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Медатай, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon "Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak — Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Рк. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13,00 


Jl. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Му. Shiendy : 0911 352 565 

Sat. Gideon (Saparua-MIk) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota ) 
Keb. Отит Рк. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 

Sat. Masohi (МІК 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 


Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. JI. M. С. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 
SE., 0852-43025293 


Satelit Waipia (МІК Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


Jl, Brigjen B. Sumitro No: 36, 
Јепі-Кес, Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan “MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 102, Jl. Putri Hijau 20 


Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia-- Mandarin) 


Keb. Umum |! Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 


LS, Grand Liberty Restaurant, 
Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Л. Putri Merak Jingga 13A, Medan, 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 


Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 Rungkut 
Sat. Timur “True Worshiper” 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory" 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

Sat. Timur "Harvest" 

Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet 11.3 Л. Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur "Fire" 

Keb. Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk, 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
Jl. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur "POP" 

Keb. Pelajar Pk. 1230 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan “Living Stone" 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 
Satelit Sel. "City of Faith" 


Keb. Pekerja Pk 07.30 - 09.30 
Keb, Pemuda Pk, 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda РЕ 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel, “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat, Sel. "Royal Priesthood” 


Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl, Palem II, TD 34, Sidoarjo 

Sat. Timur іс“ 

кер. Pemuda Pk. 08.00 


Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. "Gracious Satellite” 
Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja Il Pk. 15.00 


Sat, Utr. "River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk, 07,30 
Keb. Pemuda Pk. 12.00, 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat "Fire Of God” 


Keb.Pelajar Pk. 13.00 
Sat, Barat "Eagle" 

Keb.Pemuda Pk. 16.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 


Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


Cipt: Johan Chrisdianto Teja 


Do-G 

G сс DIG cG G 

I511--51546--1427-2321453-- 1 

KauTuhan Ке kuatanku Perisai dalami - dup- ku 

Е, BIE ср АСТ с А, о 

ЕРЕ ЕЗ ТЕ 2032176 - 1621]... . 

Di-sa-at-ku dalam kesesakan Kausla - lubri-kuke - lega-an | 
| 

G CG DIG сє G 

Is11--51|546--1427-23414323--1 

Kau Tuhan га - jadamai menja-ga hatidan pi-kiran-ku 

Е, BE С0 АС* с А, D Reff: 

|Ti7i--1213216-- 1213216 11 373 12. сБ ШОН 

Ки tak takut akan hari esok pada Tuhan kusrahkan semua Kutauta 


Cos G E, GO 


